


Wordless LOVE

by Aimikka Cloudy



Category: Screenplays
Genre: Drama, Romance
Language: Indonesian
Status: In-Progress
Published: 2016-04-12 21:10:03
Updated: 2016-04-12 21:10:03
Packaged: 2016-04-27 19:07:52
Rating: T
Chapters: 1
Words: 967
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Yesung, seorang author yang terkenal dengan novel thrill dan horornya, merasa dia adalah novelis paling hebat di Korea Selatan. Tapi sebuah surat penggemar seakan menghancurkan segalanya! Yesung ditantang menulis novel tentang percintaan anak sekolahan. ... Yup. Boys Love./Author!Yesung/Student!Kyuhyun/KyuSung/BL/GaJe/DLDR!/Review Please?





	Wordless LOVE

UCCHAN MEMPERSEMBAHKAN:

**Wordless Love**

PROLOG

* * *

><p>Main Cast: Kyuhyun, Yesung<p>

* * *

><p>Other Cast: Super Junior Member, Other<p>

* * *

><p>Main Pair: KyuSung<p>

* * *

><p>Genre: Romance, bit humor, hurtcomfort, etc

* * *

><p>Rate: T~ (Mungkin bisa naik~!#PLAK!)<p>

* * *

><p>Disclaimer: God, Parents, Self, ELF(yang otomatis milik author jugapletak/), tapi ceritanya milik Author!

* * *

><p>Warn!: BL(BoysLove), Humor Garing, Romance gagal, Typo(maybe), alur membingungkan, plot tidak konsisten, sesuai mood author#PLAK!, bahasa Korea dan Inggris yang amburadul, OOC(sebagian)!<p>

* * *

><p>:Last But Not Least:<p>

DLDR!

:Last But Not Least:

* * *

><p>Nama lengkapnya adalah Kim Yesung. sementara nama penanya adalah Kim Cloudy. Dia adalah seorang novelis terkenal yang mendalami genre angst dan horor. Banyak novelnya yang menjadi hits bahkan best seller. Ada juga beberapa novelnya yang diangkat kelayar lebar dan menghasilkan jutaan won.<p>

Ya. Tentu saja tokoh utama kita ini kaya raya.

Yesung meraih mug kopi diatas meja kerjanya, lalu menyesap kopi hitam kesukaannya dengan elegan. Dia memandangi layar laptopnya dengan puas. Dia baru saja menyelesaikan karya terbarunya. Sebuah novel bergenre horor dan gore yang menurutnya sangat memuaskan.

"Hm~ hm~ hm~! Aku memang jenius~! Hahahahah!" Yesung tertawa terbahak-bahak. "Tidak ada novelis lain yang bisa mengalahkanku! Akulah novelis terbaik dinegeri ini~! Bahkan Marcus Xian pun tidak bisa menandingiku!"

Ya. Dia sombong. Sangat sombong dan angkuh.

Ting tong~

Yesung meletakkan mugnya diatas meja, lalu buru-buru menghampiri pintu apartemennya. Ia membuka pintunya tanpa ragu, dan tersenyum manis saat melihat siapa orang yang datang. "Hei Editornim~!"

Sang editor tersenyum melihat keceriaan Yesung. "Sepertinya naskahmu sudah selesai. Apa aku benar~?" tanyanya sambil memainkan alisnya.

Yesung mengangguk dengan wajah angkuh. "Tentu saja~! Aku yakin karyaku yang ini akan menjadi best seller~! Hahahah! Aku memang yang terbaik!"

Editornya menggeleng. "Jangan sombong, Yesung ah! Kau bisa membuat karirmu hancur dengan sikapmu itu!"

Yesung mempoutkan bibirnya. "Tenang saja! aku penulis novel! Bukan seorang artis berkepala kosong ataupun politikus penjilat!" dengus Yesung. "Semua fansku pasti selalu menyukai karya-karyaku! Mereka tidak akan memperdulikan sifatku!" ujarnya percaya diri.

"Ah, kau mengingatkanku!" Editornya merogoh isi tas selempangnya, dan mengeluarkan sepucuk surat. "Yesung ah, ada surat penggemar untukmu."

Yesung cemberut. "Bukankah sudah kubilang, Editornim? Aku tidak memerlukan surat penggemar! Aku tahu aku memang yang terhebat! Aku tidak perduli pujian-pujian mereka!" tolaknya angkuh.

Sang editor memandangi Yesung malas. "… Dia bilang, dia punya tantangan untukmu."

Yesung tercekat sejenak, namun ia buru-buru menatap sang editor dengan penasaran. "Tantangan?"

"Ne. dia menantangmu membuat sebuah novel bergenre romantis. Dia bilang kau tidak akan bisa karena selama ini kau hanya bisa membuat novel angst dan horor saja."

Yesung melongo. Seketika ia mengepalkan tangannya penuh emosi. "MWO?! AKU JUGA BISA MEMBUAT NOVEL BERGENRE BEGITU!" bentak Yesung tidak terima. Dia memang paling membenci kritikan. Apalagi kalau kritikan itu berhubungan dengan novelnya. "AKU TERIMA TANTANGANNYA!"

Sang editor menatap Yesung meminta kepastian. "Sungguh?" tanyanya.

Yesung mengangguk mantap. "NE!"

"… Tapi ini kisah cinta yaoi anak sekolahan loh."

JDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRR

Yesung melongo. "Y-yaoi…? M-maksudmu yaoi yang itu…?" tanyanya terbata.

Sang editor mengangguk. "Iya, yaoi. Boys Love. Cinta sesama jenis." Sahutnya polos.

"NO WAY! AKU TIDAK MAU MENULIS NOVEL GENRE YAOIIII!" jerit Yesung bagaikan siswi sekolahan yang hendak diperkosa.

Sang editor mengedikkan bahunya. "Berarti kau kalah. Dan artinya, kau seorang pecundang."

"Aku bukan pecundang!" bentak Yesung murka. Enak saja! Seorang Kim Yesung bukanlah pecundang! Dia adalah golongan atas! Golongan terhormat yang pantas dipuja-puja! –itulah yang diajarkan ibunya, Kim Heechul, dalam proses cuci otak ketika Yesung baru berumur 3 tahun.

"Aku hanya membaca apa yang dikatakan surat ini." Ujar sang editor membela diri.

"K-kemarikan surat itu!" Yesung menyambar surat dari tangan sang editor, dan membukanya.

'**Dear, Kim Cloudy songsaengnim… aku adalah penggemar beratmu sejak dulu. Aku selalu menyukai karya-karyamu. Tapi belakangan ini kau jadi semakin membosankan. Genremu selalu begitu saja. Hanya tentang hantu, pembunuhan, kanibalisme, sihir hitam, dan pemerkosaan. Membosankan. Aku ingin kau sesekali membuat cerita yang ringan dan manis. Seperti cerita cinta para remaja. **

… **Benar juga. Aku menantangmu untuk membuat novel tentang cinta anak sekolahan yang romantis dan fluff! Tapi karena aku adalah seorang fujoshi, jadi aku mengharapkanmu menulis dengan genre yaoi. Kalau kau menolak tantanganku ini, artinya kau pecundang. Raja pecundang dari segala pecundang. Dengan cinta, Aimikka(nama samaran, bukan nama asli, kau tidak akan bisa mencariku), fans-belumpasti-mu ––– si pecundang Kim.'**

Seandainya saja Yesung tahu siapa yang sebenarnya mengirim surat ini, tentu Yesung sudah menyuruh tokoh psikopat novelnya untuk memberi pelajaran pada yeoja tidak sopan ini.

"Bagaimana, Yesung? Apa kau menerimanya?" tanya sang editor.

Yesung meremas kertas dari 'fans'nya itu dengan penuh emosi. "TENTU SAJA! AKU, KIM YESUNG, BUKANLAH SEORANG PECUNDANG! KAU AKAN LIHAT NANTI! AKU AKAN MEMBUAT KARYA YANG MAMPU MEMBUATMU BERLUTUT! KAU LIHAT NANTI, AIMIKKA!"

Dan Yesung terus mengomel, membentak, dan memarahi sang editor tak bersalah selama hampir 2 jam.

:::

And the journey has officially started…

:::

TBC

Ayayayaya~~! Ucchan datang dengan FF baru untuk KyuSung day~!/plak

Mianne, kalo misalnya gaje, pasaran, atau semacamnyaTwT' Ucchan berjuang ngerjainnya loh~*alesan*/plak

Sebenarnya ini FF yang mau Ucchan bikin novel, tapi karena KyuSung day ini Ucchan lagi gak ada material (LLT baru setengah selesai, HLS tak ada rimbanya/plak/), jadi Ucchan comot FF ini! Mwahahah!/pletak/ chapt satu-duanya udah ada!XD tapi gak bisa uplat~! Hari ini pas banget Ucchan masuk sekolah! Ucchan juga anggota osis, tanggal 19 nanti skul Ucchan ultah, jadi Ucchan bakalan sibuk!TwT semoga ditunggu deh ya~!

YEMMA SOLO JUGA! AHAYDAH!/plak/ mana hari rilisnya bertepatan dengan ultah skolah Ucchan lagi~! nyeheheh!XD/plak/ tapi belum tau jam berapa rilisnya ne..T,T akan Ucchan tunggu!TwT)/ akhirnya mommyku solo juga, setelah dilewati suami sama anak~(?)

Ehem…

HAPPY ANNIVERSARY, UMMA APPA~~~!*jerit pake toa masjid* SEMOGA LANGGENG SELALU, DAN ANAKNYA MAKIN BANYAK~~!XD

Ehem, jadi… ini baru prolognya! Semoga suka ne! nanti akan Ucchan lanjut lagi!XD dan kalo ada beberapa masukkan, silahkan~! Monggo monggo~! Kotak review terbuka untuk siapa saja~~!*modus*

Singkat kata,

REVIEW PLEASE~?


End file.
